
y 












Muslim fb 

Peduli Umat 



facebook 



r 






PROP© 


















Darijabir, Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam 
bersabda ; 

"Sebaik-baEk manusla adalah yang paling 
membenkan MANFAAT bagi orang lain" 
[Al Jaamr Ash Shogir, no. 1160S] 



MFPU Bekerjasama dengan 






1). Yayasan Telaga Insan Beriman 
(Ragunan - Jakarta Sefatan) 

2). Yayasan Nailufar 

(Setu, Cipayung - Jakarta Timur) 

3). Nidaul Haq LIPIA 



Muslim Facebook Peduli Umat 
www. Muslim Peduli, com 




Pendahuluan 



Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan 
kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan 
amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat 
menyesatkannya dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya 
petunjuk. 

Allah Ta'ala berfirman: 
4j>lJ^J\j 4_oJL«JIj 3iji3-*-"j 2Lajj>tj^Jlj ^aj jJjI JjJ Jj&I Lj jij^>-\ *-£-j ^» jjlj 4^*Jl ,»5Lic <z^>"y>- 

JiJjl /y-£i j»J~" O^h <*^~'^ ^j^U Ij-a-yfc-^ O'j l—^a^JI (Ji T^ji dj i\£ j> U ^1 ,*~~Jl J5 I Lj 

[Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darahl daging babi, (daging hewan) yang disembelih 
atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam 



ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145. 



Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 Page 1 



9 

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang 
disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panalr 
(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini 4 orang-orang kafir telah 
putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan 
takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku- 
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang 
siapa terpaksa 5 karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang]. (QS. Al-Maidah: 2) 



Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

"Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain." 6 



Dalam hadits lain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

"Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim satu kesulitan dari kesulitan dunia, niscaya 
Allah melepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat dan barangsiapa yang 
memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah memberikan 
kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutup aurat (aib) seorang 
muslim, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu memberikan 



~ maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas 
adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati. 

Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum 
pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil 
tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, 
sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak 
melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti 
apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau 
yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. 

yang dimaksud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh nabi Muhammad 
shalallah alaih wa salam 

Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa. 
6 HR. Bukhari 



Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 Page 2 



pertolongan kepada seorang hamba selagi ia selalu memberikan pertolongan kepada 
saudaranya." 

Telah disebutkan dalam Majalah Kedokteran Inggris bahwa kanker penis sangat jarang 
terjadi di negeri-negeri Islam, salah satu sebabnya adalah karena khitan dilakukan terhadap 
penduduknya ketika mereka masih kanak-kanak. Di antara faktor pendorong terjadinya kanker 
penis adalah peradangan pucuk zakar. 

Khitan merupakan sarana untuk mengantisipasi terjadinya kanker penis. Penemuan ini 
memperlihatkan kepada dunia bahwa ajaran Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah 

Q 

yang terbaik bagi manusia . 

Berkhitan (ada yang menyebutnya dengan 'sunat',-pen) adalah memotong kulit yang 
menutupi kepala / ujung kemaluan bagi laki-laki dan memotong kulit bagian atas kemaluan bagi 
perempuan. 9 

Tujuan Khitan 

Adalah untuk menjaga agar di sana tidak terkumpul kotoran, juga agar leluasa untuk 
kencing, dan supaya tidak mengurangi kenikmatan dalam bersenggama. 10 



Berkhitan adalah Sunnah yang telah Ada Sejak Lama Sekali 

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda, 



1 HR. Muslim 



100 Mukjizat Islam, karya Yusuf Ali al-Jasir, Darul Haq 
9 Shohih Fiqh Sunnah, 1/98 
Fiqh Sunnah, 1/37 



Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 Page 3 



"Ibrahim berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun, dan beliau berkhitan dengan Al Qodum." 11 
Syaikh Sayid Sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al Qodum di sini adalah 
alat untuk memotong kayu (kampak) atau suatu nama daerah di Syam. 12 



Dasar Pensyariatan Khitan 

Telah tsabit masalah khitan dalam sunnah yang suci dalam beberapa hadits di antaranya: 
Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: "Artinya : Fithrah itu ada lima: Khitan, Mencukur bulu kemaluan, Memotong 

1 1 

kumis, Menggunting kuku dan Mencabut bulu ketiak" 

Dari Utsaim bin Kulaib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya kakeknya datang 
kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata. "Aku telah masuk Islam". Maka Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya." Artinya: Buanglah darimu rambut kekufuran 
dan berkhitanlah" 14 Hadits ini hasan karena memiliki dua syahid, salah satunya dari Qatadah Abu 
Hisyam dan yang lainnya dari Watsilah bin Asqa'. 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahawasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Artinya: Nabi Ibrahim berkhitan setelah beliau berusia 80 tahun" 1 

Dalam hadits-hadits di atas ada keterangan disyariatkannya khitan dan orang dewasa pun jika 
belum dikhitan juga diperintahkan melakukannya. 



11 HR. Bukhari 
~ Fiqh Sunnah, 1/37 

13 HR Bukhari 

14 HR Abu Daud 

15 HR Bukhari 



Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 Page 4 



Realita yang Kita Hadapi 

Merupakan realita yang tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian dari kaum muslimin 
terkendala melaksanakan syari'at khitan bagi anak-anak mereka, dikarenakan biaya khitan yang 
semakin tinggi sehingga tidak terjangkau oleh saudara-saudara kita yang berada di bawah garis 
kemiskinan. 

Berdasarkan realita tersebut dan keinginan untuk berperan dalam mengatasi 
permasalahan di atas serta mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan semangat 
berislam, maka kami dari Muslim Facebook Peduli Umat (MFPU) bermaksud 
menyelenggarakan acara Khitanan Massal di Jakarta di dua lokasi, dengan harapan bisa 
membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu agar mereka bisa melaksanakan syari'at 
khitanan bagi anak-anaknya, insya Allah. 

Untuk itu, kami segenap pengurus Muslim Facebook Peduli Umat (MFPU) bekerja-sama 
dengan dokter dan tim medis (asisten dokter) dari fakultas kedoktran UI, bermaksud memohon 
bantuan kepada Bapak / Ibu / Saudara / Saudari untuk dapat menjadi donator demi 
terselenggaranya acara berikut: 

Nama Acara : Khitanan Massal Bersama Muslim Facebook Peduli Umat 
Hari/Tanggal : Ahad, 1 Juli 2012 
Waktu : 08.00 - selesai 

Tempat : 1. Panti Asuhan Yayasan Telaga Insan Beriman 

Jin. Kebagusan No. 66 RT 02/04 
Ragunan, Jakarta Selatan 
2. SDIT Nailufar 
Komplek Setu Indah 
Jl. Setu Indah IV 
Setu - Cipayung, Jakarta Timur 

Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 Page 5 



Tujuan Kegiatan 

1 . Meningkatkan keimanan dan ketakwaan juga rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. 

2. Menanamkan pola hidup sehat dan melaksanakan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 

3. Meningkatkan rasa kasih sayang, kepedulian dan persaudaraan di antara kaum muslimin. 

4. Meningkatkan tali silaturrahim di kalangan warga masyarakat. 

5. Mengetuk kepedulian sosial masyarakat terhadap keluarga kurang mampu yang berada di 
sekitarnya. 

6. Mencerdaskan anak bangsa. 

7. Mengisi liburan sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat 

8. Mengenalkan kepada masyarakat luas adanya komunitas Muslim Facebook Peduli Umat. 

Peserta 

Peserta kegiatan ini adalah anak-anak kaum muslimin daerah Jakarta dan sekitarnya yang telah 
memenuhi syarat-syarat khitan / atas izin dokter. 

Penutup 

Kami merasa kegiatan yang kami selenggarakan ini hanya merupakan sebagian dari usaha yang 
bertujuan sebagaimana telah kami sampaikan di atas. Demikian surat permohonan ini kami 
sampaikan. Atas perhatian dan bantuan dari pihak-pihak yang telah dan akan bersama-sama 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami mengucapkan jazakumullahu khairan 
katsiran. 

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal shalih para dermawan sekalian 
dan menjadikannya ikhlas semata-mata untuk mengharapkan ridha-Nya, Allahumma amin. 

Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 Page 6 



Pengurus Muslim Facebook Peduli Umat 



Penasihat 



Ustadz Abu Jarir Alandunisy 



Pembina 

- Abu Muhammad Herman 

- Abu Ihsan Tono 

- Abu Ayaz 

- Abu Ghifaari Ali 



Abu Adnya Saidi 
Mario Abu Abdillah 
Ahmad Sibil 
Daldal Purnamandala 



Admin 

- Danang Dirman 

- Abu Rasyid Rahmansyah 

- Abu Wissam 

- Junedi Ubaidillah Albarbasy 

- Taufik Setiyadi 

- Supriyanto Al Jawy 

- Rey Subki Abu Zaid 

- Yusuf Raharjo 

- Abu Ihsan Ridho Fitra 

- Wendy Budhanto Aji 

- Ahmad Anaknya Harits 

- Aprodhita Kusumaningtyas 

- Etika Al Kudusiyyah 

- Windry Ummu Mujahid 

- Ummu Aisyah Nur Syifa 



Duta Kamesworo 

Yan Arso Taufiq 

Wildan Arif 

Yusuf Abu Fauzan 

Handoko Putra Perdana 

Sofyan Hadi Abu Affan 

Munari Abdillah Abu Yahya 

Yudhi Prabowo 

Andi Yulianto 

Setyo Adi Nugroho 

Ridho Fitra 

Diah Nilawati 

Ummu Dhiyaa Abdillah 

Ella Binti Muhammad Akib 

Khoirotunnisa Zarizal Ahmad 



*** 



Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 



Page 7 



Kegiatan yang telah MFPU Sumbangkan untuk Kaum Muslimin 

Alhamdulillah kami telah menyumbangkan dana yang telah kami kumpulkan dari kaum 
muslimin. Komitmen kami adalah membantu kaum muslimin dengan harapan agar bisa 
mewujudkan cita-citanya walau dengan bantuan yang minim. Dan berikut macam-macam 
kegiatan yang telah kami sumbangkan: 

1 . Khitanan masal 

Khitanan masal yang telah kami laksanakan berbeda dengan yang dilakukan yayasan lain 
atau pemerintahan dalam hal memberikan fasilitas, semisal hadiah dan lainnya. Kami 
hanya bisa memberikan sesuai kemampuan dengan harapan anak-anak kaum muslimin 
yang kurang mampu bisa dikhitan. Adapun lokasi yang pernah kami selenggarakan yaitu: 

a. Rawamangun, Jakarta Timur dan Kelapa Gading, Jakarta Utara Tahun 2010 

b. Pasar Batang, Brebes Tahun 201 1 

2. Beasiswa santri kurang mampu 

Dengan pendidikan maka majulah kaum muslimin, namun sangat memprihatinkan 
banyak anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan biaya pendidikan yang tinggi. Untuk 
itulah kami berusaha membantu kaum muslimin yang kurang mampu. Berikut nama- 
nama siswa yang sudah dan sedang kami bantu: 

a. Bukhari 

b. Aufa di SDIT Mutiara Shahabat Tegal 

3. Pinjaman modal tanpa bunga 

Di tengah persaingan usaha yang begitu ketat banyak kaum muslimin tidak memiliki 
kemampuan dalam mengembangkan usaha. Hal ini bisa disebabkan pinjaman melalui 
perbankan dan sejenisnya dengan pengembalian dalam bentuk bunga serta persyaratan 

Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 Page 8 



*** 



yang cukup rumit. Untuk itulah kami berusaha membantu kaum muslimin yang 
membutuhkan modal usaha tanpa bunga. 

Berikut nama-nama kaum muslimin yang telah kami pinjamkan modal usaha: 

a. Abdurrahman; Bogor, 

Usaha donat, besar pinjaman Rp. 2.000.000,- 

b. Prayit Abdul Aziz; Jakarta, 

Usaha jual beli handphone, besar pinjaman Rp. 2.000.000,- 

c. Hijriyahni; Tegal, 

Usaha herbal, besar pinjaman Rp. 2.000.000,- 

d. Ruslan; Brebes, 

Usaha menjahit dan pulsa Rp. 2.000.000,- 



Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 Page 9 



Susunan Panitia Acara Khitanan Massal 



Penasehat 



Penanggung Jawab 



Sekretaris 
Bendahara 
Seksi Konsumsi 
Seksi Transportasi 
Seksi Perlengkapan 
Seksi Dokumentasi 
Koordinator Lapangan 



: Ketua RT/RW Setempat 
: Abu Rasyid Rahmansyah 

Pengurus Nidaul Haq 

Pengurus Nailufar 
: Supriyanto 
: Danang 

: Aprodhita kusumaningtyas & Windry Ummu Mujahid 
: Wendy Budhanto Aji & Abu Ihsan Tono 
: Dala & Taufik 

: Setyo Adi Nugroho & Duta Kamesworo 
: Andi Yulianto & Ahmad Tomi 



*** 



Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 



Page 10 



Dokumentasi Khitanan Massal MFPU Juni 2011 



di Pondok Pesantren Darul Abror; Pasar Batang, Brebes 





Sambutan dari bapak Lurah 



Pemberian hadiah oleh bapak Camat 









■V* id J 1 3PiJmH 




fmii^ 




IP 


1H 



Para hadirin 




Peserta khitan 





Rombongan delman 



Proses khitan 



*** 



Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 



Page 11 



Rencana Anggaran Biaya 



No. Deskripsi 



Jumlah Biaya/orang Jumlah 



1 Makan 

2 Air mineral 

3 Amplop khitan 

4 Obat-obatan 



90 Orang Rp. 30.000 Rp. 2.700.000 



10 Dus Rp. 17.000 Rp. 



6 Transportasi 

7 Perlengkapan 

8 Konsumsi 2 

9 Biaya Iain-lain 
Total 



40 Orang Rp. 



Rp. 



170.000 



50 Anak Rp. 50.000 Rp. 2.500.000 
50 Anak Rp. 150.000 Rp. 7.500.000 



5 Sarung & baju koko 50 Anak Rp. 100.000 Rp. 5.000.000 



500.000 



Rp. 1.330.000 

20.000 Rp. 800.000 

Rp. 1.000.000 



21.500.000 



*** 



Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 



Page 12 



Bantuan Dana / Barang dapat Dikirim Melalui: 

1 . Bank BC A kcp Tebet Jakarta 
No.Rek. 09 213 774 19 
A/N. RAHMANSYAH 

(Bagi yang transfer dari luar negeri, Swift Code: CENAIDJA) 

2. Bank MANDIRI kcp Saharjo Jakarta 
No.Rek. 124-00-0591387-7 

A/N. RAHMANSYAH 

(Bagi yang transfer dari luar negeri, Swift Code: BMRIIDJA) 
Untuk memudahkan pencatatan dan pengecekan, dimohon dengan sangat 
setelah melakukan transfer memberikan konfirmasi; 
nama donatur dan nominal transfer juga bank yang dituju 
dengan mengirim SMS ke: 0857 82 760076 (Danang Dirman) 

3. Jika dalam bentuk barang, silakan bisa dikirimkan ke alamat; 
LIPIA, Jalan Buncit Raya 5a Ragunan, Jakarta Selatan 
Kontak Person: Danang Dirman 



*** 



Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 Page 13 



Daftar Donasi 



No. 


Tanggal 


Nama Donatur 


Jumlah Donasi 


1 








2 








3 








4 








5 








6 








7 








8 








9 








10 








11 








12 








13 








14 








15 








16 








17 








18 








19 








20 








21 








22 








23 








24 








25 








26 








27 








28 








29 








30 








31 








32 








33 








34 








35 









Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 



Page 14 



No. 


Tanggal 


Nama Donatur 


Jumlah Donasi 


36 








37 








38 








39 








40 








41 








42 








43 








44 








45 








46 








47 








48 








49 








50 








51 








52 








53 








54 








55 








56 








57 








58 








59 








60 








61 








62 








63 








64 








65 








66 








67 








68 








69 








70 








71 








72 








73 









Proposal Khitanan Masai MFPU / Jakarta / 1 Juli 2012 



Page 15 



